WASIAT SETIAP MUSLIM MENURUT AGAMA 


Sabda Rasululloh SAW hallallahu'alaihi wasallam : 


^ • y ^ t 






. «I jj .^y 3 4 5 j j V} dbli Jli 4)1 1 J tiJ ^Ip 


“Tidak layak bagi seorang muslim melewati masa dua malam sedang ia mempunyai 
sesuatu yang mau diwasiatkan kecuali wasiatnya ditulis di dekat kepalanya. Ibnu Umar 
berkata : saya tidak melewati satu malam sejak Rasululloh bersabda demikian, kecuali 
wasiatku di dekatku. ” (riwayat Bukhari Muslim). 

Wasiat itu seperti : 

1. Saya berwasiat sebesar ... untuk membiayai anak saudara, kerabat, tetangga 
dan lain-lain yang miskin (yang diwasiatkan tidak lebih dari 1 /3 dari seluruh harta 
dan tidak untuk salah seorang ahli waris). 

2. Ketika saya sakit, hendaklah ada orang-orang shaleh mendatangiku agar aku 
senantiasa bersangka baik terhadap Allah Ta'ala. 

3. Sebelum mati, bukan sesudahnya, saya dituntun untuk membaca kalimat 
tauhid : LAA ILAAHA ILLALLAH. Ini berdasarkan sabda Nabi : 

aljj M VI dl v I 

“Tuntunlah saudaramu yang akan mati dengan kalimah LAA ILAAHA 
ILLALLAH. ” (riwayat Muslim) 

sabda Rasululloh juga : 

s i jj .iJri j*o iiii vi di v tjrdg oir 

“siapa yang akhir ucapanya LAA ILAAHA ILLALLAH masuk surga.” (riwayat 
Hakim) 

4. Setelah mati, orang-orang yang hadir mendo’akan bagiku demikian : 

4^ jlj 4^r ^ j\j 4 J jA*\ 

“Ya Allah, ampunilah dia dan naikkanlah pangkatnya dan berilah ia rahmat. ” 

5. Mencarikan orang untuk menyampaikan berita kematian kepada sanak famili 


dan orang lain walaupun hanya lewat telepon. Bagi imam masjid hendaknya 
memberitahukan hal itu kepada para jamaah, agar memintakan ampunan bagi mayit. 

6. Segera melunasi hutang. Sabda Rasululloh Shallallahu'alaihi wasallam : 

«Ijj ,<up 

“Jiwa seorang muslim itu bergantung dengan hutangnya sehingga hutang itu dilunasi. ” 
(riwayat Amad). 

Bagi muslim yang sadar, ia akan melunasi hutangnya selagi masih hidup Karena 
khawatir urusannya itu menjadi terlantar. 

7. Diam ketika jenazah diiringkan dan memperbanyak orang yang 
menyalatkannya dengan ikhlas serta mendo’akanya. 

8. Setelah dikebumikan hendaknya dido’akan kembali sambil berdiri, karena 
Rasululah Shallallahu'alaihi wasallam melakukan demikian sambil bersabda : 

piAU o\jj jLo c~Jdl d I jJL-Ij 

“Mohonkanlah ampunan dan ketabahan untuk saudaramu, karena sekarang ia sedang 
ditanya. ” (riwayat Al-Hakim) 

9. Berta’ziyah (menghibur) keluarga yang tertimpa musibah, sesuai dengan 
sabda Rasululloh Shallallahu'alaihi wasallam : 

«Ijj jy&As Jl?tU flUlP JlS"" L* dj j^-l L« 4il 0} 

“Apa yang diambil Allah dan apa yang diberikanNya itu adalah milikNya. Segala 
sesuatu telah ditentukan batas waktunya. Hendaklah anda bersabar dan rela terhadap apa 
yang telah menjadi ketentuanNya. ” (riwayat Bukhari) 

Ta’ziyah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kapan dan di mana saja dapat 
diakukan. Orang yang mendapat kunjungan ta’ziyah hendaknya mengucapkan : 

I (J J (3 j 4 JI Ulj <us lil 

“Kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadaNya. Ta Allah, berilah aku 
pahala ( sebagai balasan kesabaranku) dalam musibahku ini dan berilah aku ganti yang 
lebih baik daripadanya. ” 

10. Bagi keluarga dekat, tetangga dan handai taulan dari yang tertimpa musibah 
hendaknya membuatkan makanan untuk keluarga duka tersebut. Sabda Rasululloh 
saw hallallahu'alaihi wasallam : 


L* JLai L»l*is JV I jjU^sl 

“Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja’far karena mereka sedang kedatangan sesuatu 
yang menyibukkan. ” (riwayat Abu Daud) 

O&iodata mubs 


Ahmad Zaki Muhyiddin. yang akrab dipanggil dengan 
sebutan Mas Zacky adalah seorang yang dilahirkan di 
Lumajang, tepatnya pada tanggal 22 Septembser 1985. Saat 
ini penulis berdomisili di Dusun Krajan (selatan pasar) Desa 
Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. 
Penulis tertarik dalambidang Komputerisasi pada awal tahun 
2009. namun penulis tidak mengikuti pendidikan yang formal dalam bidang ini. 
penulis menekuninya secara autodidak. 

Pada saat ini. penulis sedang menyelesaikan jenjang SI di Sekolah Tinggi 
Agama Islam Syarifuddin (STAIS) Wonorejo Lumajang. Adapun jurusan yang 
sedang penulis tekuni adalah Tarbiyah. prodi Pendidikan Agama Islam (PAI). 
Adapun No. Tip yang bisa dihubungi 085859266621 atau Email 
achmadzacky5 4@yahoo.com. atau Blogg http://maszakiachmad.blogspot.com. 





